04 lam God 


Kesaksian 


05. Dream 
Come True 
Kesaksian 


06 Waktu Tuhan 


Kesaksian 


"Karena siapa dapat makan dan merasakan 
kenikmatan di luar Dia?” (Pengkhotbah 2:25). 


enjadi terkenal, berkuasa dan kaya raya, 
M adalah impian dari banyak orang, dan tidak 

sedikit yang rela melakukan apa saja demi 
mendapatkannya. Kebanyakan orang berfikir, bahwa 
kalau mereka menjadi terkenal, berkuasa dan kaya 


raya, maka hidupnya akan penuh kepuasan dan 
kebahagiaan. 


Melalui kitab Pengkhotbah, Salomo 
membagikan kesimpulan dari apa yang dia coba 
jalani dalam hidupnya. Salomo memiliki segala 
yang diimpikan manusia, baik itu kekayaan, 
kekuasaan bahkan kesenangan serta hiburan 
di dunia ini. Salomo juga pernah mencoba 
menikmati hidup dengan menjalani paham 
kebebasan sepenuhnya, seperti yang dia 
saksikan di ayat 10, “Aku tidak merintangi 
mataku dari apapun yang dikehendakinya, 
dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita 
apa pun, sebab hatiku bersukacita karena 
segala jerih payahku. Itulah buah segala 
jerih payahku.” 


Pendek kata dari yang nilainya 
positif yaitu mengejar hikmat sampai 
yang nilainya negatif yaitu mengumbar 
nafsu (seperti orang bodoh), telah 
dijalaninya, tapi akhirnya dia sampai 
pada kesimpulan, di ayat 17, 
“Oleh sebab itu aku membenci 
hidup, karena aku menganggap 
menyusahkan apa yang dilakukan 
di bawah matahari, sebab segala 
sesuatu adalah kesia-siaan dan 
usaha menjaring angin.” 


Mengapa demikian? 
Kalau kita memperhatikan 
pernyataan Salomo di 
Pengkhotbah pasal 2 ini, 
maka kita menemukan 
bahwa 26 ayat tersebut 
dipenuhi dengan kata 
“aku”. Kata “aku” 
disebutkan sebanyak 


52 kali, berarti setiap ayat rata- 
rata berisi 2 kata “aku”. 


Saya menangkap pesan yang 
terdapat di dalamnya, yaitu Salomo 
ingin menunjukkan kehidupan yang 
sia-sia tersebut adalah kehidupan 

yang berpusat kepada “aku”. 
Sesungguhnya ketika kita memusatkan 
hidup pada aku/diri sendiri, maka kita 
membuat hidup kita menjadi seperti 
blackhole (Lubang hitam). 


Lubang hitam/ 
blackhole adalah 
sebuah pemusatan 
massa yang sangat 

besar di ruang 
angkasa sehingga 
mempunyai 
gaya gravitasi 
yang sangat 
kuat, menghisap 
segala sesuatu di 
dekatnya, dan apa 
yang sudah masuk 
ke dalamnya hampir 
mustahil dapat keluar. 


Tanda kehidupan 
“lubang hitam” adalah 
semakin banyak yang 
didapatkan, semakin terasa 
ketidakpuasan. Semakin besar 
kehausan serta kelaparan jiwa, sampai 
satu saat seseorang akan berkata seperti Salomo, 
bahwa segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha 
menjaring angin. 


Dunia mencatat, ada sangat banyak orang 
yang dalam pandangan manusia sudah mencapai 
segala yang diimpikan yaitu kaya, terkenal bahkan 
berkuasa, sukses dan disanjung banyak orang, tapi 
memilih untuk mengakhiri hidup dengan bunuh 
diri. 

DR. Paul Pearsall seorang ahli psikologis klinis, 
menerangkan bahwa pemicu bunuh diri adalah 
kekosongan jiwa, yaitu perasaan tertekan, karena 
merasa kesepian, kehilangan arah/tujuan hidup, 
kejemuan/bosan dengan kehidupan. 


SESUNGGUHNYA 
KETIKA KITA 
MEMUSATKAN HIDUP 
PADA AKUI/DIRI 
SENDIRI, MAKA KITA 
MEMBUAT HIDUP KITA 
MENJADI SEPERTI 


HITAM). 


Saudaraku, camkanlah jangan jadikan 
kehidupanmu berpusat kepada diri sendiri (aku), 
karena di situlah sumber dari ke-sia-sia-an dan 
usaha menjaring angin, yang menuntun dirimu 
kepada keputusasaan. 


ALLAH 


Sebaliknya ketika kita menjadikan “Allah” 

sebagai pusat hidup kita, niscaya hidupmu 
menjadi seperti “mata air” yang tidak 
pernah kering. 


Hidup yang berpusat 
kepada Tuhan, adalah 
menyerahkan kendali 
kehidupan kepada 

Tuhan. Tuhanlah 
yang menjadi 
pengharapan 
hidup. Tujuan hidup 
diarahkan hanya 
untuk berkenan 
kepada-Nya. 

Kekayaan, kekuasaan, 
keterkenalan bukan 
menjadi tujuan, tapi 
sebagai berkat dan 
anugerah Tuhan semata. 


(LUBANG 


Karena itulah Salomo 

menutup pasal ini dengan pernyataan, 

“Tak ada yang lebih baik bagi manusia dari 

pada makan dan minum dan bersenang-senang 
dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa inipun 
dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan 
merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada 
orang yang dikenan-Nya Ia mengaruniakan hikmat, 
pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa 
ditugaskan-Nya untuk menghimpun dan menimbun 
sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada 
orang yang dikenan Allah. Inipun kesia-siaan dan 
usaha menjaring angin.” (Pengkhotbah 2:24-26). 
(Pdt. Samuel Handoko) 


“Simon Petrus .. menghela jala itu ke darat, 
penuh ikan-ikan besar: seratus lima puluh tiga ekor 
banyaknya, ..” (Yohanes 21:10-11). Sebelumnya, 
semalaman mereka mencari ikan, namun tidak 
memperoleh seekor ikan pun. Tiba-tiba seorang 
asing bertanya, “Hai anak-anak, adakah kamu 
mempunyai lauk-pauk?” Jawab mereka: “Tidak 
ada.” (Yohanes 21:5). 


Maka kata Yesus kepada mereka: “Tebarkanlah 
jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu 
peroleh.” Lalu mereka menebarkannya dan mereka 


tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya 
ikan (Yohanes 21:6). Lalu, seseorang di antara 
mereka mengenali sosok asing itu sebagai Guru 
mereka. 


Semua sibuk mengumpulkan ikan, namun, 
hanya satu orang yang menuju ke arah lain, ke 
arah Sang Guru. Dialah Petrus, si batu karang 
yang menyangkali Gurunya di saat terjepit. Dia 
terjun ke danau lalu berenang ke tempat Sang 
Guru berada. Baginya, banyaknya ikan tidaklah 
penting. Di matanya, berjumpa dengan Pribadi 
yang mengasihinya jauh lebih berharga. 


Beberapa tafsiran mengatakan, arti seratus 
lima puluh tiga dalam bahasa Ibrani adalah I 
AM GOD. Sebuah pernyataan penuh kasih dari 
Dia yang Empunya Kerajaan Sorga di tengah- 
tengah keputusasaan hidup mereka. Sebuah 
pernyataan yang memberikan makna baru bagi 
perahu kehidupan yang hampa, bagi jiwa yang 
dahaga, dan bagi hati yang terluka. Keberadaan- 
Nya mampu mengubah keadaan kita, seburuk 
apapun itu. Pernyataan akan pribadi-Nya 
seolah mengatakan bahwa Ia tak pernah salah 
pilih, sekalipun kita sempat berpaling kepada 
kehidupan lama, sekalipun kita melakukan 
kesalahan fatal, sekalipun kita kehilangan banyak 
hal. 


Melalui mujizat itu, Petrus kembali 
mengarahkan pandangan matanya kepada 
panggilan hidup yang ia terima dari Sorga. Penjala 
ikan menjadi penjala manusia. Pekerja keras yang 
menghasilkan harta duniawi berubah menjadi 
pekerja bagi kekekalan. Sekalipun matanya tak 
selamanya dapat melihat Sang Guru, dia tahu 
hatinya mampu merasakan kehadiran-Nya. Dan 
disitulah perjalanan panjangnya dimulai. Ml (Lucy 
Handoko, jemaat GMS Surabaya) 


"/ 
AA maa - 
.-' s3 Business Talk fr” 


AISI NN! 
DUSINES Atep ot / 


PEMBICARA: MR. BONG CHANDRA 
RABU, 23 MEI 18 PK.19.00 WIB j 


Vision Hall Lt.13 Marvell City Complex | 
Jl. Raya Ngagel 123, Sby - 


Into: Fifth Soan 


2 (RN 
La 03160007000 TA - 


RETREAT ANAK GR.4-8 
BUKIT DOA IMMANUEL 


RABU-SABTU : 4-7 JULI 2018 


MORE INFO : 
082162316000. 


'uali Live 
1 


Recorded at 
MSTV.TV 


KOTBAN MINGGUAN 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Ester” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Jeffrey Rachmat 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Choose to Love” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Jeffrey Rachmat 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Rubin Ong 


sena ag AKA — Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


SABTU /05”07' 


BUANG SAMOTUARY LANTALT - VISION BUTLDINGOOC 
KOMPLEKS MARVELL “CITY - JL. RAYA NGAGEL 123 


TERBUKA UNTUK SEMUA JEMAAT 


dengan langsung mengunduhnya 
lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


20... 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Takut akan Tuhan” 


Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Fuji Harsono 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Thanks Giving” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Donny Tompunu 


puda 3 


PELAYANAN” 
Ba ab 


pelayanan kunjungan dan doa, bisa menghubungi 
Divisi Kunjungan dengan Ibu Madjid atau Bp. Itok 


di 031-6000 7000 ext. 1116 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Margaret Wu 


Pro-M Revolution 
“Silent Pathways” 
“Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Judy Koesmanto 


- 


 -— “ 


-. 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 
Ppk.13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Margaret Wu 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Voice 
Vision Buliding it. 6, 
Marvell City Complex, 


“JL. Raya Ngagel 123, Surabaya 


Telp: 031-60007000 
fax. 031-5322452 
atau 


email ke agung.pagms.or.id 


"redaksi Voice berhak 


trenyeleksi dan menyunting 
setiap tulisan yang masuk 


sesuai standar Voice 


DISC. 


209, 


SELECTED ITE 


1 ag 


TODG 


nya 


@LOZ AV A-TIYIV 


(10) #owrtataratawati 
mer peretakaragrewali 26m 


GEREJA MAWAR SHARON 
Connect Group yang 


| diinginkan berdasarkan: 
CONNECT orange 
O Sesuai usia (Anak / Pelajar 
M E / Pemuda / Pro-M / Keluarga) 
O Dekat rumah 
Nama mmm 


Umur Ps « th 
Status : Menikah / Belum menikah 


O Pengusaha / Wiraswasta 


DO Lain - Ian oom 


Alamat lengkap Kkobby Jenis pekerjaan” 


Contact Us: 

Email : mycg@gms.or.id 

Phone : 60007070 ext 1115 
(selama jam kerja) 

SMS :085732027220 


TOIpOn HP 1m mese nee asma G5 


Conngpronp 


etelah lulus kuliah 
pada 2015, saya ingin 
melanjutkan studi ke luar 


negeri. Namun, orang tua menghendaki 

lain. Menginginkan saya untuk bekerja terlebih 
dahulu, dan membantu membiayai kuliah adik. 
Saya pun berbesar hati mencari pekerjaan, dan 
memendam keinginan melanjutkan studi ke luar 
negeri. 


Pekerjaan yang saya dapat tidak sesuai bidang 
saya. Pada awalnya, saya merasa tidak betah 
karena harus bekerja serabutan dan mendapat 
cemoohan dari sana sini, termasuk dari tetangga, 
teman karyawan, dan saudara. Jujur, saya merasa 
sakit hati, namun Tuhan menguatkan saya untuk 
bertahan dan beradaptasi. 


Sampai pada awal November 2016, tiba- 
tiba atasan saya bertanya, apakah saya memiliki 
keinginan untuk studi lanjut ke luar negeri. 

Saya menjawab “iya”. “Jika ada rejeki beasiswa, 
maka saya akan mendaftar dan berangkat tahun 
depan,”tambah saya. Ternyata atasan saya sangat 
mendukung keinginan saya tersebut. 


Saya pun bersemangat berburu beasiswa. 
Meski tidak mudah, namun saya tidak menyerah. 
Tuhan meminta saya agar fokus mencari beasiswa 
di satu negara, dan Tuhan mengarahkan saya ke 
negara Tiongkok. Saya tidak mengerti maksud 
Tuhan, namun saya taat. 


Pada bulan Desember 2016 — Januari 2017, 
saya berusaha mencari kontak profesor di 
Tiongkok sambil membuat proposal penelitian. 


Z- 


Di sela-sela mengurus dokumen permohonan 
beasiswa, saya mendengar khotbah Pat. Philip 
Mantofa tentang mempersembahkan korban 
bakaran untuk pembangunan gereja GMS di 
Sidoarjo. Awalnya, saya ragu karena uang dari gaji 
saya tersisa sedikit, namun Roh Kudus menguatkan 
saya, dan saya memberikan semua tabungan untuk 
pembangunan gereja. 


Puji Tuhan, akhir Juli 2017 saya mendapatkan 
full Scholarship dari Chinese Government untuk 
kuliah Master Degree. 


“Setiap tempat yang diinjak oleh telapak 
kakimu, kamulah yang akan memilikinya: mulai 
dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan 
dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut 
sebelah barat, akan menjadi daerahmu. 


Tidak ada yang akan dapat bertahan 
menghadapi kamu: TUHAN, Allahmu, akan 
membuat seluruh negeri yang kauinjak itu menjadi 
gemetar dan takut kepadamu, seperti yang 
dijanjikan TUHAN kepadamu. (Ulangan 11:24-25) 
BH (Andri Kurniawan Sutanto, Profesional Muda 
GMS Tulungagung, Mahasiswa S2 Biomedical 
Engineering Chongging University) 


ami menikah tahun 2009, dan pada tahun 
K 2010, suami saya merindukan kehadiran 

anak dalam keluarga kami. Namun dalam 
hati, saya ingin menunda karena belum siap, 
karena pada waktu itu saya sedang merintis 
usaha sendiri di Los Angeles, AS. Di sana semua 
sangat berbeda. Semua harus dikerjakan sendiri. 
Saya berdoa kepada Tuhan, “Tuhan, kalau Tuhan 
merasa saya dan suami sudah siap, maka terjadilah 
kehendakMu.” 


Hingga tahun 2015, anak yang kami rindukan 
tidak kunjung datang. Saat kami bertemu, Pdt. 
Jusuf bertanya, “Kapan mempunyai momongan?”, 
Saya menjawab, “Masih menunggu, Pak.” Terus 
Pdt. Jusuf mengangkat jari telunjuknya ke arah 
saya sambil mengatakan, “Soon!” Kami merasa 
seperti dinubuatkan oleh beliau. Jujur, mendengar 
hal itu, bergetar hati saya. Saya sering mendengar 
bahwa apa yang disampaikan Pdt. Jusuf biasanya 
menjadi kenyataan. 


Hingga kami didoakan langsung oleh Pdt. Jusuf 
pada November 2016. Meski telah didoakan dan 
kami percaya bahwa Tuhan akan mengaruniakan 
anak, namun kami harus mengalami proses yang 
tidak sebentar. Kami tetap berdoa dan setia, hingga 
akhirnya saya hamil pada bulan April 2017. 


Saya percaya bahwa untuk segala sesuatu 
ada waktunya. Karena biarpun Anda merasa tidak 
siap, namun jika sudah tiba waktunya, Tuhan akan 
menyiapkan Anda dan memberkati keinginan dan 
doa Anda. Jadi berserahlah kepada-Nya. 


Puji Tuhan, anak kami, Kaidan Kim Sinata, 
lahir dengan sehat pada 9 Febuari 2018. Segala 
kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. WI (Kesaksian 
Yuri Chandra Sinata, GMS Surabaya) 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

') @gmschurch 


zersa mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum « Anak I, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
badah Pelajar (Sabtu) 
badah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


itorium MSCS (Voltage) 


» 
E 
a 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak 


Pk. 10.00 WIB 


“Vision Hall, 13th floor. 


Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | 4 Anak Pk. 07.00 WIB 

badah Umum II « Anak Pk. 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 


badah Umum «4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum Pk. 17.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 


badah Umum 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 


badah Umum «4 Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

0. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M 4 Anak! Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Jember 
badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II - Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Umum III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
badah Anak | Pk. 07.30 WIB 
badah Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Anak III Pk. 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum - Anak | Pk.10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum «4 Anak | 
badah Umum «4 Anak II 
badah AOG Pk. 14.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 
. LA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 
CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


Pk. 08.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
. Gatot Subroto 408 


CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 


badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

P: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 

ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
elp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


GMS Jakarta 


badah Umum -Anak Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 
. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 
Telp: 021-30020080 / 81, 
GMS Bandung 
badah Umum 4 Pro- Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022)87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 WI 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


ww 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
n. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Samarinda 


badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum - Anak I Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Kezia (087815551188) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 
Fax (0561) 6711634 


GMS Ambon 
badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon. 
Sekretariat: Jln. PHB, Halong Atas. 


Dekat perumahan kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) 

elp. (0911)3831477 CP: Erik (085347261119) 
GMS Saparua 

badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 

. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
el/Fax.0931-21487 
GMS Maluku Tengah 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 

HP :085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 
GMS Bitung 

badah Umum I Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 

. Samrat Pakadoodan Ling 3 

Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 
GMS Manado 

badah Umum Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 

. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
|. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 
alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 


badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum | # Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III « Pro-M Pk. 17.00 WITA 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 


I. Gunung Latimojong No. 116 
(Samping Karya Agung) Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak! Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum #4 Anak Il Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 

n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 


Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Palembang 

badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 

omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Paul (0813-3221-2471) 
GMS Lampung 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 

badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp. 0741 - 3068456 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Batam 

Ibadah Umum Pkl 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

Jl. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (62 852 57721624) 


